
Yasin adalah nama sebuah surat di al qur'an sedangkan yasinan adalah kegiatan 
pembacaan surat yasin berikut ini hadis hadis sahih mengenai yasinan atau kegiatan 
pembacaan surat yasin 

Terungkap didalam tafsir Hamamy sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan 
penghinaan 

orang-orang kafir terhadap nabi Muhammad SAW. Al-kisah : 

beberapa orang kafir mengejek, memaki, dan menghina nabi Muhammad SAW Lalu 
mereka 

berkata : “sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi dan bukanlah seorang 
rasul dia 

hanyalah yatim abi thalib dia hanyalah seorang penganggur, 

dia orang yang tidak punya pekerjaan dia tidak pernah menutut ilmu 

dimanapun "bagaiman Muhammad bisa menjadi seorang nabi dan rasul !. 

Begitulah ungkapan orang orang kafir terhadap Nabi Muhammad 

SAW, Bahkan mereka terus-menerus mengingkari kerasulan dan kenabian nabi 

Muhammad SAW 

(alangkah terpukulnya Nabi Muhammad SAW). Al-kisah, Allah SWT menolak 
ucapan orang-orang 

kafir tersebut. Dan menurunkan 3 ayat ini : y J! ch! fuSo-J! jl Jl ]\ 3 Yang. 

Artinya : “ demi alquran yang mengandung hikmah, sesungguhnya engkau 
wahai muhammad, adalah sebagian salah satu diantara rasul-rasul. 

Kemudian Allah bersumpah dan menyaksikan dengan zatnya atas 

kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Lalu Allah Berkata : “Ya 

Muhammad, sengguhnya orang kafir telah mengingkari kerasulan 

dan kenabianmu, maka janganlah engkau bersedih atas ucapan mereka. Hari ini aku 

bersumpah 

demi Al-Quran yang mengadung hikmah dan aku bersaksi bahwa 

engkau adalah sebagian dari rusul-rasulku. 



Surah ini merupakan jantung Al-Qur’an, sehingga banyak sekali fadhilah 
dan khasiat bagi para pembacanya, diantaranya: 

1. Jika dibacakan kepada orang yang sekarat (akan 
meninggal dunia), dapat mempermudah keluarnya ruh. 

Rasulullah saw. bersabda: “Bacakanlah untuk orang yang akan mati surah Yasin” 
(HR. Abu Daud) 

2. Dengan membaca surah Yasin Allah menetapkan pahala 
seperti membaca Al-Qur’an 10 kali. 

Dari Anas ra. Rasulullah saw. 

bersabda: “Sesungguhnya setiap sesuatu ada jantung hatinya, 
sedangkan jantung hati Al- Qur’an adalah surah Yasin. 

Maka Allah menetapkan baginya seperti membaca Al- Qur’an sepuluh kali.” 

3. Dapat memberi syafaat bagi pembacanya, memberi ampunan pendengarnya, 
mendapatkan kebagikan di dunia, hilang ketaukatannya di hari 

kiamat, menolak kejahatan dan didatangkan segala hajatnya. 

Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

“Bahwasanya di dalam Al-Qur’an itu ada satu surah yang 

dapat member syafaat kepada pembacanya dan member 

ampunan bagi pendengarnya, ketahuilah yaitu surat Yasin, 

dalam Taurat dinamakan Al-Mu’ammah. Ditanyakan: ‘Ya 

Rasulullah, apakah Al- Mu’ammah itu?’ Beliau 

bersabda: ‘Yang menjadi penyebab bagi orang yang 

membaca dan mendengar mendapatkan kebaikan di dunia 

dan menghilangkan ketakutan di akhirat. ’ Dan surat Yasin itu 

juga disebut Ad-Dafi’ ah dan Al-Qadhiyah. Ditanyakan oleh 

sahabat: ‘Ya Rasulullah, mengapa demikian?’ Beliau bersabda: ‘karena dapat 

menolak kejahatan dan dikabulkan segala hajatnya bagi orang yang membacanya.” 

4. Dapat meringankan siksa kubur. 

Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

“Barang siapa masuk ke perkuburan lalu membaca 
surat Yasin, maka Allah meringankan siksa ahli kubur 
pada hari itu dan pembacanya memperolah kebaikan 
sebanyak orang yang ada di dalamnya.” 


5. Jika membaca surah Yasin pada malam Jum’at maka akan mendapat ampunan. 



Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

“Barang siapa membaca surah Yasin pada malam Jum’at, maka baginya mendapatkan 
ampunan.” 

6. Dengan membaca surat Yasin dapat membaca dapat memperoleh kemudahan. 
Disebutkan dalam hadits Ad-Darimi dari Sahr bin Hausab ia berkata, Ibnu Abbas 
berkata: 

“Barang siapa membaca surat Yasin di waktu pagi, maka akan 

mendapatkan kemudahan di hari itu hingga sore. Dan barangsiapa yang membacanya 
di permulaan malam, maka akan mendapatkan kemudahan pada malam itu sampai 
pagi.” 

7. Dapat mendatangkan berbagai hajat. 

Dari Abdullah bin Zubair, bahwa Nabi saw bersabda: 

“Barang siapa menjadikan surah Yasin di permulaan hajanya, maka hajatnya akan 
dikabulkan.” 

Begitu besarnya keutamaan (fadhilah) surah Yasin sebagaimana hadits Rasulullah 

SAW di atas, sehingga sangat baik untuk diamalkan membacanya 

setiap hari. Semoga tulisan ini memberikan manfaat untuk pembaca sekalian. 



